Ringkasan Buku 
“Bahasa Arob Khusus 
Untuk Memahami Ouran dan Hadits” 


Nor Kandir 


MPustaka) 
Ulil SYABAB 


Daftar Isi 
Daftar Isi 
1. Isim, Fi'il, dan Huruf 
2. Marfu, Manshub, dan Majrur 
3.13 Pola Penting 
4, Mabni 
1) Tabel Dhomir Munfashil 
2) Tabel Dhomir Pada Madhi 
3) Tabel Dhomir Pada Mudhori 
4) Tabel Dhomir Muttashil 
5) Tabel Isyaroh 
6) Tabel Maushul 


1. Isim, Fi'il, dan Huruf 
& Isim (kata benda/kata sifat), cirinya 6, yaitu: 
1) diawali al (Jl) seperti x41, 


2) diakhiri tanwin (£-2 ) seperti AE, 


M1) 
(2) P 
(3) diawali jar' seperti Ne 
(4) menjadi mudhof seperti Pa) 13 atau 35, 
(SJ nama seperti 355, 
(6) mabni (3K?) seperti 45, 145, sa 

&SFiil (kata kerja), cirinya: minimal terdiri 3 
suku kata, seperti J5 (membunuh), 66 (saling 
membunuh), US (pura-pura membunuh), Jul 


(meminta dibunuh). 
& Huruf (selain keduanya), seperti huruf jar. 


Kita hanya fokus di isim. Lalu setiap isim 
ditentukan hukumnya (marfu, manshub, majrun). 


| Huruf jar ada 9, yaitu Ge, Ih IE TE 3 Ls 5 Bd. 
? Yaitu isim tanpa Jl dan tanpa tanwin serta isim berikutnya 
majrur (kasroh) atau mabni. 


3 Yaitu kata ganti, kata tunjuk, kata sambung. 


3 


2. Marfu, Manshub, dan Majrur 


&Marfu: 'isim yang harokat akhirnya 
dhommah seperti PA) atau dhommatain seperti 
keralah. Isim marfu ada lima: 


Ul il, 
(2) mubtad2”, 
(3) khobar', 

(4) isim kana”, 
(5) khobar inna. 


&Manshub: isim yang harokat akhirnya fat- 
hah seperti Amal atau fat-hatain seperti doa. 
Isim manshub ada tiga: 


' Yakni subjek (pelaku), contoh A3 3 (Zaid datang). 

3 Isim yang jatuh di awal kalimat, seperti 4S ima. 

5 Isim yang mengkabarkan mubtada dan bisa disisipi terjemah 
“adalah”, contohnya xS 3m. (Masjid itu adalah besar). 

' Mubtada yang diawali kana, seperti (4S Sewa! S6 (dahulu 
Masjid itu besar). 

8 Khobar yang diawali inna, seperti X8 I-l 5! (sungguh 
Masjid itu adalah besar). 


(1) maful bih?, 

(2) khobar kana'", 

(3) isim inna'. 

& Majrur: isim yang harokat akhirnya kasroh 


seperti Amd atau kasrotain seperti am.s. Isim 
majrur ada 2: 


(1) isim jar”, 
(2) mudhof ilaih". 
Total pola kata di atas adalah 10. 


? Objek, contohnya 51 AI 2s ge (Zaid membaca Al-Ouran). 
9 Khobar yang diawali kana, contohnya tau Asta GS 
(dahulu Magjid itu adalah besar). 

' Mubtada yang diawali inna, contohnya 4S Senuall SJ 
(sungguh Masjid itu adalah besar). 

1? Yaitu isim yang diawali huruf jar, seperti azud! 8 (di 
Masjid). 

8 Isim yang jatuh setelah mudhof, contohnya 32! 3 
(malam kemuliaan). 


3. 13 Pola Penting 


Yaitu 10 di atas ditambah mudhof, na'at”, dan 
man'ut”, 


Na'at harus sama dengan man'ut dalam tiga hal, 
yaitu: 


(1) hukumnya (marfu, manshub, majrur), 
(2) jenisnya (laki atau perempuan), 


(3) kejelasannya (marifat atau nakiroh)". 


4 Sifat, contohnya ..«SVI 3m) (Masjid yang besar itu... ). 
1 Yang disifati, contohnya Aspesaall di atas. 


'9 Pada asalnya isim adalah laki-laki (mudzakkar) dan menjadi 
erempuan (muannats) jika (1| diawali ta marbuthoh seperti 
ALS, (2) nama perempuan seperti xta, (3) jamak benda 
seperti Te (kitab-kitab). 
7 Pada asalnya isim adalah nakiroh, menjadi marrifat jika (1) 
diawali Jl seperti ixxll, (2) nama orang seperti 335, (3) 3K 
alias isim mabni yaitu dhomir (4s), isyaroh (Ix8), maushul 
(s3), (4) mudhof yang disambung isim ma'rifat seperti Haa 
3. Perhatikan ASI! Amil di atas, dua isim ini berpola 
na'at-man'ut karena (1) sama hukumnya (marfu), (2) sama 
jenisnya (mudzakkar), (3) sama kejelasannya (ma'rifat). 


6 


Tiga pola ini (mudhof, na'at, man'ut) tidak 
memiliki hukum marfu, manshub, dan majrur 
dengan sendirinya. 


4. Mabni 

Mabni ada 3: 

(1) Kata Ganti (Dhomir) 

(2) Kata Tunjuk (Isyaroh) 

(3) Kata Sambung (Maushul) 

Dhomir (kata ganti) dalam bahasa Indonesia 
ada 6 yaitu (1) yang bicara (saya-kami), (2) yang 
diajak bicara (kamu-kalian), dan (3) yang 


dibicarakan (dia-mereka). Dalam bahasa Arob 
dhomir ada 14. 


Isyaroh (kata tunjuk) dalam bahasa Indo ada 2, 
yaitu ini dan itu. Dalam bahasa Arob isyaroh ada 
12. 


Maushul (kata sambung) di sini bukan dan, 
lalu, atau semisalnya. Akan tetapi ia adalah s3! dan 
teman-temannya. 


Penjelasan dhomir, isyaroh, dan maushul adalah 
sebagai berikut: 


1. Dhomir Munfashil 


Yaitu dhomir yang berdiri sendiri, tidak 
menempel dengan kata apapun, dan ia selalu 
menjadi mubtada. Contohnya 355 j8 (dia adalah 
Zaid). Tabel terlampir. 


2. Dhomir Pada Madhi 


Yaitu dhomir yang menempel di akhir fil 
madhi (bentuk lampau, past tense). Dhomir jenis ini 
selalu menjadi fa'il. Contohnya S5 (kalian (telah| 
membaca). Tabel terlampir. 


&3, Dhomir Pada Mudhori 
Yaitu dhomir yang nempel di akhir ffil 


mudhori (bentuk sekarang: present tense). Dhomir 
jenis ini selalu menjadi fa'il. Contohnya 553555 
(kalian (sedang) membaca). Tabel terlampir. 


&4, Dhomir Muttashil 


Muttashil artinya menempel. Dhomir ini bisa 
menempel di akhir semua kata: baik isim, fiil, 
maupun huruf. Jika menempel di isim maka 

330 


menjadi mudhof ilaih seperti #5 (rumahnya). Jika 
nempel di fil maka menjadi maful bih seperti 


9 


Deng (aku melihat kamu). Jika menempel di huruf 
maka majrur seperti 3 (bagi mereka). Tabel 


terlampir. 
&5. Isyaroh 


Yaitu kata tunjuk baik dekat maupun jauh. 
Contoh saat marfu: SES 155 (ini adalah kitab) atau 
15 :& (lorang) ini datang). Contoh saat manshub: 
KS cah (aku melihat (orang) ini). Contoh saat 
majrur: IS &55 (aku melewati (orang ini). Tabel 
terlampir. 


36. Maushul 


Maushul artinya menyambung, karena ia 
menyambung kata dengan kalimat setelahnya. 
Contohnya X2 KS 3 S3 SESI! (kitab yang di 
perpus itu adalah baru). Tabel terlampir. 


Enam tabel ini sangat penting. Jika dihafal maka 
akan memudahkan dan mempercepat menguasai 


bahasa Arob. 


10 


1) bila Dhomir Maa 


aa Pata a ana 


— Dia (IK) | pl 


H i i 
PA SOLOLL LE NERNLANRNNENLIENENSSOSUSL OLS, denennraena 
i 


| Mereka berdua (Ik) | es : 


H i i 
Pee ntote tanu te ntar aan anta | 
i 


| Mereka (Ik) : ah | 


Dia (pr 3 
Me ega ar 
aa en 
oo 3 
“Kalian berdua (IM) WEI 
Sm Fa 
Hc ni 
“Kalian berdua (pr) | WE 
TE Ha 
Bae 
Baar ag Ni 


11 


2) Tabel Dhomir Pada Madhi 


PLAN A NAN ANLLNL LE NLNLNALNLANNLNLN AA In III 
i 


| Mereka berdua (Ik) berbuat 


i 
Penta NN Te ninntntatata 


| Mereka (Ik) berbuat 


| Dia (pr) berbuat : (21 : 


i i 
aa Aaememimemimiimin 


| Mereka berdua (pr) berbuat | G433 | 
Pn nga pem 
EA | Naa - Ea 
Kalian berdua (IK) berbuat | WEI | 


| Ketam tilas edaran 


i 
Pe mama aAa ANN ANNAN NN nNaLa Pe nmemimtmn 


| Kamu (pr) berbuat 


Kalian (pr) berbuat : 
Saya/aku (Ik/pr) berbuat | 
Kami/kita (Ik/pr) berbuat | 


12 


BA Na AP NN NP N AP Ara 1 


Dia (IK) berbuat Ta KE NEK 


0 Ui 
- : i 
(8 ora 


| Tabel Dhomir “9. Mudhori 


Dia (Ik) berbuat Ol j3 
Na aa 
Naa Pang 
Mereka berdua (pr) berbuat | gl. | 
Aa ae TereN | ba aa 
Ne kehias 
Kalian berdua (IK) berbuat | yLIA | 
Ba wang 
more en 
an 
Pena Dena | 23. ang 
ama tab AJ 


13 


sg Bea Dhomir Muttashil 


LL LALAPAN ALL 


Ba Banana 
A 


| ..mereka berdua “ La! | 


ML NAN NAN AN LN Amanah 
MALE LAN ALALANNALAN LA An aaLAnnnA 


LL LALAPAN ALAN 


2 
mg 
a 
kes) 
25 
g) 
pg 
& 
cs 
j-w) 
XX 
ae) 
2. 
II 
:Cu 


ML LAN ALNANANLNLANLAnaaeLNnnA 


- 
n 
an) 
FE 
AW 
as 
gi 
SP 
:Ca 


ML NELLA Lana 


LALAPAN Aa 


S 
gi 
p 
nj 
er 
Lg) 
mg 
let, 
Cc 
Ng 
gas 
tep 
bh 
No 
:C. 


ML ANA Ama aan 


3 
En 
A3 
5 
(AN 
las: 
15 
Ca 


Ba aa ba aa aa 
Ao Se hana ee ae Mena eesati 
aa Ana aa Pa an aa Dana Sana AA | 
PA NAN NA NYA AN me NA AA AE AA 
aa na AT 


14 


5) Tabel Isyaroh 


Ba Ba aa AAN ala Nana | 


cu Jah oo Da: Dekat | Jumlah | 

—- Na Ta | 
One IS va olis 2 

Ju | Iu | Ii | Ini 00 | 
adi Odi | Ap | Ap 2 

| 2 ni | "3 aan - merona 

: Mereka : Mereka : Mas | Ma : 

Lo Iu £ Iu !? Ini ! Ini 


15 


6) Tabel Maushul 


Ba aa aa tatana | 


Lo | Perempuan | Laki-Laki 
Orang yang HN Ao 
ea | 
Orang orang yang MN E 
Siapa yang | Untuk berakal Uya 
Pa 2 Ta ja 


16 


Catatan: siapa yang hafal (secara makna) dan 
paham semua istilah di modul ini, maka ia sudah 
mahir bahasa Arob dasar yang bisa ia gunakan 
untuk memahami dan menghafal teks Arob 


berharokat seperti Guran dan Hadits. 


Buku aslinya (Bahasa Arob Khusus Untuk 
Memahami Ouran dan Hadits) bisa didownload di 


www.terjemahmatan.com atau 
www.archive.org/details/@terjemahmatan . 
at An er 


Surabaya, cet. ke-1 2022 | cet. ke-2 2024 
Nor Kandir 


17 


